Tahoen ke-II No. 16.


20 FEBRUARI 1932.


Harga 15 sen.


TERBIT


Alamat
Redactie & Administratie:
Gang Lontar IX/42,
Batavia-Centrum.


ISINJA:
pagina.
Faham Persatoean didalam Strategie
1
dan Taktik (Sepandjang Taktik II).
Peneboes Denda Peperangan Eropah.
4
(Herstelkwestie).
"
.
6
Pemandangan loear negeri.


MOTTO-
De massa die zich „kudde" voelt, de onzelf¬
standige massa, ziet hunkerend uit naar het
wachtwoord" der leiders en volgt dit, ook zoo
het in strijd is met haar eigen min of meer be¬
wuste en krachtige willingen en intuities. De¬
m.. 1631:
massa dia het latenta leiderochan ja zich orangt,
de felfstandige massa is stak voor stuk met
zelve een wachtwoord uit te geven en een initia¬
tief te nemen, zoo haar leiders haar mochten op¬
roepen anders te handelen dan zij voor goed houdt
of haar in het geheel niet tot handelen oproepen.
Zij kiest uit haar eigen midden nieuwe leiders,
i
die haar voorgaan op de banen waartoe eigen wil,
eigen inzicht haar roepen. In dezen zin heeft een
massa altijd de leiders die zij verdient.
artinja:
Ra'jat djelata (massa) jang merasa dirinja se¬
perti „sekawan kambing", ra'jat (massa) jang
tidak merdeka, menoenggoe-noenggoe, mengharap¬
harap „perkataan" pemimpin-pemimpin dan me¬
ngikoet „perkataan" itoe djoega djika itoe ber¬
lawanan dengan kemaoean dan perasaan-perasaan
jang terang dan keras, atau tidak beberapa terang
dan keras dirasanja. Ra'jat djelata (massa), jang
:
mengandoeng „kesanggoepan memimpin", ra'jat
(massa) jang merdeka, jalah dalam segenap pem¬
.
bagiannja sedia dan soedi, akan mengeloearkan
„perkataan" itoe sendiri dan bekerdja dengan
?
1
pendapatannja sendiri, djika pemimpinnja menjoe¬
...
roehnja berboeat lain dari jang ia anggap baik
atau tidak menjoeroeh ia berboeat sama sekali.
la memilih dari dirinja sendiri, pemimpin-pemim¬
pin baroe, jang akan berbaris dimoeka di djalan
jang ia pilih dengan kemaoeannja dan pengliha¬
4
tannja sendiri. Didalam erti demikian ra'jat dje¬
lata (massa) selamanja mempoenjai pemimpin
jang pantas oentoeknja.
Henriette Roland-Holst
van der Schalk.


RI SEKALI
it Ka'jat.


Dikemoedikan oleh:
Commissie gedactie.


Pengarang di Europa:
MOHAMMADMATTA dan
SUPARMAN.


3 boelan f 1.50
Harga langganan
—
Boeat loear Indonesia 3 boelan f 2.—
Pembajaran lebih dahoeloe.
Advertentie 20 sen satoe baris.
Berlangganan boleh berdamai.


FAHAM TERSATOEAN DIDALAM
STRATEGIE DAN TAKTIK.


SEPANDJANG TAKTIK.


4
.


II


SIAPA


beloem memenoehi kewadjibannja
menjampaikan wang langganan
„Daulat Ra'jat" diharap soeka
mengirimkannja dengan...............
segera. Ingatlah peroesahaan kita,
peroesahaan marhaen!
Terima kasih!


halam karangan jang
achir kita soedah
D
menjelidiki dan menetapkan penger¬
tian barisan persatoean (eenheidsfront)
sepandjang taktik. Dengan mengingat akan
apa jang mendjadi boeat penjelidikan itoe
kita sekarang akan membitjarakan beberapa
barisan persatoean jang dialamkan dalam
sedjarah pergerakan kita.
Angan-angan barisan persatoean itoe ter¬
dapat dalam Radicale Concentratie (1918),
dalam All Indisch Congres (1923), dalam
National Indisch Congres (1924) dan dalam
P.P.P.K.I. (1927) dan Congres Indonesia
Raja (1932).
Djika kita menjelidiki beberapa matjam
barisan persatoean itoe, maka nampaklah
pada kita bahwa timboelnja persatoean itoe
adalah dalam waktoe memaksa dan kesoe¬
karan. Kesemoeanja itoe hampir dapat di¬
pandang sebagai oesaha oentoek menambah
kekoeatan dalam mempertahankan diri. Di¬
ketjoealikan Radicale Concentratie (1918),
jang dipandang oentoek menhimpoenkan
kekoeatan goena mendorong kemadjoean
pergerakan. Hampir segenap barisan persa¬
toean itoe timboel goena mempertahankan
diri dan kerap kali timboelnja dalam keada¬
an jang soelit. Inilah haroes kita peringati
benar-benar, karena demikian itoelah doe¬
doeknja perkara itoe. Bagaimana bangoen¬
nja badan-badan persatoean jang ada dalam
pergerakan kita itoe, hanja dapat dimengerti
psychologisch. 1)
Kira-kira demikianlah djalan akal jang
menimboelkan barisan persatoean itoe:
Reaksi jang mendorong kita ber¬
1).
satoe. Orang terasa dirinja terdesak. „When
a' fellow needs a friend", kata Feng Yu
Hsiang, „he will take any who will sym¬
pathise with an assist him, behe communist
or autocrat" 2) Dan dalam keadaan jang de¬
mikian moedah sekali orang dianggap „who¬
sympathises an assists". Kadang-kadang bisa


djoega keadaan itoe sangat soekar sekali
sehingga tidak dapat-orang memilih atau
tidak, ada tempo poela oentoek memilih.
Lantas menegor siapa sadja jang berdeka¬
adang lantas sadja didjadikannja kawan
 
HA
AVE 
2).
Sekarang orang mendapat kan
kawan" Bagaimana sekarang moestinja
bangoennja persatoean. Sekarang haroes
disoesoen organisasi. Perasaan kegirangan
dan terima kasih diantara satoe sama lain
jang mempengaroehi perasaan - perasaan
persatoean itoe. Maka terdjadilah organisa¬
sinja, jang teroetama menjingkiri dan men¬
djaoehkan segala perboeatan jang dapat
menghantjam persatoean itoe.
3).
Sekarang orang mempoenjai organi¬
sasi, jalah soeatoe barisan persatoean na¬
sional. Persatoean „kenasionalan" didapat,
jalah perasaan-persatoean, jang teroetama
sekarang dibangoen-bangoenkan. Organisa¬
si itoe adalah badan nasional, adalah milik
nasional. Organisasi itoe haroes diperlin¬
doengi, dan didjoendjoeng mendjadi perwa¬
kilan persatoean nasional, pimpinan nasio¬
nal, ia diangkat mendjadi badan jang tetap.
Demikianlah dalam kebathinannja kema¬
djoean soal itoe.
Hanja satoe doea orang jang kedengaran
berkata: bekerdja bersama-sama itoe hanja
incidenteel (djika kebetoelan perloe sadja)
atau persatoean jang dapat itoe hanja boleh
didjadikan tjalon dewan ra'jat. Soeara jang
terkeras terdengar jalah: siapa tidak me¬
njetoedjoei persatoean (jaitoe persatoean
dalam pengertian: kita mendjalankan poli¬


1)
Ilmoe pengetahoean jang menerangkan akal
fikiran, perasaan, jang mendorong sesoeatoe ma¬
noesia berboeat atau tidak
2) Djika orang perloe kawan, dia akan mengam¬
bil tiap-tiap jang maoe menolongnja, biarpoen dia
komoenis atau autocrat (orang jang berkoeasa atas
kemaoeannja sendiri, seperti radja-radja didahoeloe
kali atau orang jang maoe menolong).


2


EAULAT RAJAT


tik bersama - sama, kita mengemoedikan
pergerakan kemerdekaan kita bersama¬
sama), siapa jang tidak menoetoedjoei persa¬
toean ini, adalah seorang pemetjah, seorang
pengchianat! Jang paling kerap memakai
perkataan pemetjah: pengchianat persatoe
an, jalah kaoem moderaat, atau kaoem lem¬
bek, atau kaoem nationalist jang maoe
mendapat oentoeng dari pergerakan zonder
risico, jaitoe kaoem „nationalist" jang ikoet
„memikirkan dan membintjangkan perge¬
rakan sedangkan ia tidak mendjadi anggau¬
ta sesoeatoe partai politik apa poen, djadi
tidak ada penanggoengan sesoeatoe apa
poen.
Persatoean ini disandarkan atas perasaan
nasional (nationaal sentiment). Perasaan
nasional jang dikobar-kobarkan itoe, me¬
nimboelkan poela perasaan persatoean. Dan
perasaan inilah jang akan mempengaroehi


tentang timboelnja barisan persatoean se¬
pandjang psychologie tidak sesoeai dengan
timboelnja R. C. Tetapi kelangsoengannja
jaitoe kehidoepannja dan matinja tidak poe¬
la amat berbedah dari barisan-barisan per¬
satoean jang lain, jaitoe: terdorong oleh
perasaan orang berkehendak soepaja barisan
persatoean itoe jang tergopoh-gopoh di¬
adakan, diteroeskan oentoek selamanja.
Tetapi sebenarnja Radicale Concentratie
1918 ada lebih tegoeh dari barisan-barisan
persatoean jang lain. la ada lebih mende
kati kenjataan jang benar (realiteit). Na¬
manja sadja telah menjatakan bahwa ia
adalah persatoean jang sedikit koerang
tjampoer adoek, biarpoen sekali ia terdiri
oleh koelit poetih dan koelit hitam, oleh
Kristen dan Islam. Radicale Concentratie
terikat oleh toedjoean jang njata dan terang
jaitoe: „dat ten spoedigste moest worden
perdjoangan sehari-hari, tindakan-tindakan
overgegaan tot de vorming van een uit en
jang akan diambil ditiap waktoe. Perasaan
door het volk gekozen parlement, met vol¬
persatoean inilah, boekan perhitoengan jang
ledige wetgevende bevoegdheid en de instel


ling van een aan dat parlement verantwoor¬
delijke regeering".
Artinja: „dengan sele¬
kas-lekasnja haroes giadakan soeatoe dewan
ra'jat dipilih oleh dan dari Ra'jat, Dewan
Ra jat mana haroes mempoenjai kekoeasaan
jang sempoerna oentoek mengadakan pera¬
toeran-peratoeran negeri, dan haroes poela
diadakan pemerintah jang toendoek (jang
menanggoeng terhadap) kepada Dewan
Ra'jat". Ini sebenarnja terhadap pemerintah
asing diwaktoe itoe soedah soeatoe toe¬
L.
3.
djoean jang radikal. Memang poelaian pari¬


menghendak dan mengadakan persatoean
itoe. Dan perasaan-perasaan itoe poelalah
jang mendjadi pengikat persatoean tadi.
Akan tetapi sekarang keadaan berobah.
Desakan dari loear tidak begitoe keras lagi
tempo kesoekaran jang loear biasa ber¬
atau
achir (semoea ini dipandang relatief,
dipersamakan dengan tempo biasa, djika
reaksi tidak membesarkan desakannja)
Tiap-tiap partai dapat mendjalankan oesa
hanja seperti biasa kembali. Dan segera
njata bahwa keadaan jang sebenarnja
realiteit) lebih koeat dan berkoeasa dari
A
Seh persatoean R.C. ini mempoenjai sema¬
tat
perasaan-perasaan sadja, bagaimana ditjita
ngat perdjoangan (strijdgeest). Sebagai
dan bagoes, perasaan-pese¬
perasaan itoe. Berten¬
tjontoh bagaimana didalam waktoe perge¬
j
tangan
o mengan kekoeatan - kekoeatan jang
rakan Ra'jat radikal (tempo itoe jalah per¬
njata dipergaoelan hidoep kita (reëele
gerakan Sarekat Islam) madjoe dengan ke¬
krachten in de samenleving), perasaan¬
ras kemoeka pergerakanpergerakan, partai¬
perasaan tadi dengan sebentar waktoe di¬
partai jang sebenarnja tidak ada mempoe¬
lenjapkan adanja. Selama pokok pekerdja
njai kesanggoepan oentoek berdjoang, poen¬
an politik adalah partai, selama itoe djoega,
toeroet poela, mendjadi poela berani, dapat
dikehendaki atau tidak, jalah toedjoean
diambil dan ditoendjoekkan diwaktoe R.C.
partai menentoekan sekalian tindakan poli¬
ini jalah partai kaoem ningrat Boedi Oeto¬
tik. Begitoe poela didalam persatoean be¬
mo. Ia masoek didalam R.C. tidak karena
berapa partai tidak dapat dihilangkan per¬
boedjoekan, ia maoe sendiri mengikoet-ngi¬


bedaan jang njata ada, biarpoen kemaoean
dan perasaan kita tjinta menghilangkan
atau mengetjilkannja. Sebab itoe tidak poela
dapat dihindarkan timboelnja pertentangan
toedjoean didalam sesoeatoe persatoean dari
beberapa partai. Njata poela bahwa itdak
ada persatoean politik diantara partai
partai dan siapa menghendakinja sia - sia,
lebih baik ia mendjadi penjair atau peng¬
lamoen, tetapi djangan bergerak didalam
politik, sebab ia menahan kemadjoean per¬
gerakan. Sebabnja, beberapa badan persa¬
toean jang telah tertampak didalam riwajat
kita kebanjakan seman (mislukt) ialah ka¬
rena ia tidak didasarkan atas keadaan jang
njata, karena ia terlampau terpengaroeh
oleh perasaan sadja. Marilah kita sekarang
melihat riwajatnja barisan-barisan persa¬
toean jang telah ada dalam pergerakan kita.
RADICALE CONCENTRATIE 1918
Teroetama sekali radicale concentratie
1918. Ini jalah barisan persatoean I.S.D.P.
B.O., P.S.I. dan Insulinde (jang achirnja
Barisan persatoean
bernama N. I. P.).


....
tahoe bahwa ia mentjari perlindoengan di
koempoelan R. C. jang sebenarnja boekan
toedjoeannja itoe, sebab reaksi begitoe he¬
bat (omdat de reactie zoo hevig was, was
zij maar tijdelijk bij dat vreemde gezelschap
ingekropen). Djoega diwaktoe ini R.C. se¬
bagai tindakan taktik tidak salah, partai¬
partai jang berlindoeng didalamnja diwaktoe
reaksi hebat itoe (waktoe g.g. Fock dan
krisis tahoen 1921) tidak dapat diroesakkan.
Sesoedah itoe R.C. mati sempoerna.
NATIONAAL INDISCH CONGRES 1924.
Sebagai tjontoh oesaha hendak memberi
badan (vorm) kepada persatoean nasional
oesaha mana sampai diwaktoe ini teroes
masih diichtiarkan oleh kaoem nasionalis
kita, jalah dapat diambil Nationaal Indisch
Congres 1924, jang sebenarnja jalah boeah
fikiran Tjokroaminoto. Disini ternampak¬
lah bahwa pemimpin toea jang tidak pernah
doedoek dibangkoe sekola. Middelbare
School djangankan lagi mengoendjoengi
peladjaran Universiteit ada lebih realistisch
(berfikir sepandjang keadaan jang njata,
dan karenanja lebih sanggoep memimpin
pergerakan ra'jat dari pada kaoem-kaoem
Mr. Dr. Ir. diwaktoe jang achir ini. Didalam
Nationaal Indisch Congresnja ternjata bah¬
wa ia mengerti bahwa persatoean nasional
itoe ta dapat dipakai oentoek mengadakan
persatoean politik oentoek partai- partai
bangsa Indonesia.
Perhatikanlah roepa dan maksoed Cong¬
...
res itoe:
Congres hendak memadjoekan persa¬
a.
toean nasional dan tenaga intelektueel
moraal dan ekonomi negeri serta ia
mengandoeng maksoed jang terlebih
djaoeh jalah melenjapkan pengaroeh
politik dan ekonomi asing.
b.
Congres menerima sebagai anggota se¬
kalian jang menjinta ra'jat, dan Congres
tidak menanja apa partai atau toedjoean
anggota-anggotanja.
Sekalian anggota dianggap ada di Cong¬


res sebagai seorang „ra'jat" Indonesia. Ba¬
koet. Dan ia toendoek kepada toedjoean
dan persatoean, jang mempoenjai kehendak
pergerakan Ra'jat. Dipandang sebagai tin¬
jang tidak tinggi-tinggi, tidak hendak mem¬
dakan taktik R.C. adalah soeatoe tindakan


jang baik
Njatanja ini jalah bahwa R.C. diwaktoe
itoe benar bisa mengeloearkan tenaga jang
lebih keras dari tenaga S.I. atau salah satoe
dari anggotanja sadja, sehingga ia dapat
mendesak pemerintah diwaktoe itoe.


pengaroehi atau mengemoedi pergerakan
ra'jat adalah ta' poela akan dapat meroesa¬
kan pergerakan (pretentieloos en beschei¬
den). Tidak dapat hidoepnja pandjang tidak
poela mendjadi keroegian besar oentoek
pergerakan. la beroemoer pendek, jalah


keradjaan itoe, habis, tachta keradjaan ne¬
geri belanda jang benar bergontjang dan
mendeder oleh tofan itoe sebentar, tinggal
berdiri tetap, dan begitoe poela kepertjajaan
reaksi akan dirinja sendiri kembali. Tempo
biasa datang kembali, begitoe poela oentoek
partai-partai di Indonesia. Begitoe poela
R.C. mendjadi longgar, sebab masa didalam
mana taktik R.C. tadi, boleh dapat berboeah
telah lenjap. Jang mengikat anggota-ang¬
gotanja jalah diwaktoe 1918 itoe persatoean
maksoed jang dekat dan-njata terang, jaitoe
mereboet hak-hak demokrasi. Djika toe¬
djoean tadi tidak begitoe mengikat lagi
jang pertama ini lahir pada waktoe diseloe
maka toedjoean sesoeatoe partai jang biasa¬
roeh doenia pergerakan-pergerakan ra'jat,
lah jang menentoekan gerak dan aksinja.
memaksa pemerintah - pemerintah kaoem
reaksi moendoer. Sebab itoe barisan persa¬
Ditahoen 1922 R.C. hidoep kembali seba¬
toean R.C. ini jalah barisan persatoean oen¬
gai concentrasi oentoek memperkoeatkan
toek menjerang, boekan oentoek menang
tenaga menangkis reaksi jang diwaktoe itoe
kis. Karena itoe poela jang kita toeliskan
hebat benar hingga Boedi Oetomo memberi¬


karena diwaktoe itoe sebenarnja tempat
Akan tetapi sesoedahnja tofan revoloesi
oentoek sesoeatoe badan demikian tidak
1918, jang meroeboehkan beberapa tachta


ada. Tiap-tiap partai hiboek mempertahan¬
kan dirinja sendiri diwaktoe itoe, karena
toedjoean pergerakan ra'jat jang baroe,
mendesak partai-partai lama, jaitoe diwak¬
toe itoe Partai Komunis Indonesia menga¬
dakan activiteit jang besar, oentoek men¬
dapat memimpin pergerakan Ra'jat. Dan
pertempoeran partai-partai ra'jat ini tentoe
poela ta dapat dihindarkan dari Congres
itoe. Poen didalam itoe kejakinan seseorang¬
seorang boleh dibagi seperti kejakinan par¬
tai-partai diloear, orang ta dapat teroes
mendjadikan dirinja orang lain, djika ia
memang satoe kejakinan dengan oempama¬
nja P.K.I. atau P.S.I., tentoelah poela ke¬
jakinannja itoe poela jang akan terdengan
dan terlihat di Congres itoe.
P. P. P. K. I.
Radicale Concentratie dan Nationaal In¬
disch Congres adalah doea boeah. fikiran
jang satoe per satoe sehat. Tetapi ditjam¬


DAULAT RAJAT


poerkan boeah fikiran R.C. sebagai taktik
barisan persatoean, didalam mana bersatoe
beberapa partai, jang boeat sementara wak¬
toe kebetoelan mempoenjai haloean seroe¬
pa, dan mendjalankan aksi seroepa oentoek
mentjapai maksoed dekat jang seroepa
djika boeah fikiran R.C. ini ditjampoerkan
dengan boeah fikiran, jang terdapat didalam
Nationaal Indisch Congres, jang bermaksoed
hendak mengoempoelkan sekalian haloean
segenap ra'jat didalam pembagiannja, jaitoe
sebagai parlement nasional, jang hanja akan
membitjarakan hal-hal oemoem dan tidak
sama sekali hendak mengikat atau mempe¬
ngaroehi penghidoepan partai-partai politik
sebaliknja sebenarnja akan memberi kesem¬
patan kepada partai-partai oentoek menga¬
dakan persaingan haloean jang teratoer,
djika doea boeah fikiran jang berlainan doe¬
nia sama sekali ini, ditjampoerkan, didjadi¬
kan satoe, didjadikan boeah fikiran baroe,
terdapatlah anak bantji, terdapatlah boeah
fikiran jang tidak sehat, jang keliroe. Dan
djika boeah fikiran itoe dikerdjakan, tentoe¬
akan meroesakkan pergerakan. Inilah
boeah fikiran jang terdapat didalam barisan
persatoean P.P.P.K.I.
Apa jang kita toelis dipermoelaan kara¬
ngan ini tentang barisan-barisan persatoean
seoemoemnja, dapat dilihat seterang - te¬
rangnja didalam riwajat P.P.P.K.I. Disini
ternjatalah bagaimana perasaan (nationaal
sentiment, „le désir d'etre ensemble", Iboe¬
Indonesia d.l.l.) mempengaroehi tindakan¬
tindakan, dan bagaimana terdesaknja oleh¬
nja fikiran sehat dan dingin. Seperti kita
telah toelis, politik itoe tidak dapat diker¬
djakan dengan perasaan (sentiment) sadja
terlebih didalam abad ini, abad kapal ter¬
bang dan radio, didalam abad berfikir ini
ta dapat kita menentang radja-radja abad
ini, radja-radja techniek dengan perasaan
sadja, kita djadi berdjoang seperti orang
hoetan melawan orang barat jang bersen¬
djata modern lengkap.
Perasaan itoe perloe oentoek mendorong
kita bergerak dan bekerdja, akan tetapi
oentoek bekerdja itoe kita haroes mengeta¬
hoei apa jang akan dikerdjakan, kita haroes
berfikir, kita haroes mempeladjari dan me¬
ngenal keadaan jang njata, dan mengadakan
perhitoengan sepandjang keadaan jang nja¬
ta itoe.
P.P.P.K.I. didirikan ditahoen 1927, dida¬
lam waktoe reaksi hebat. Diwaktoe itoe
Zentgraeff, hoofdredacteur s.k. modal goe¬
la di Soerabaja, Soerabaiasch Handelsblad
mendirikan barisan persatoean koelit poetih
(blank front) dan atas oesahanja P. N. I.
berdirilah barisan persatoean Indonesia
(bruin front). Inilah P.P.P.K.I.
Didalam s.k. Persatoean Indonesia 1 Sept.
1928 Sn. memberi pemandangan tentang
P.P.P.K.I. ini. Didalam karangan ini djelas
telah nampak kekatjauan jang akan tim¬
boel. Ia toelis:
„Semangat Nasional „le desir d'etre en
semble" (artinja: keinginan hendak bersa¬
toe) jang toeroet mendirikan P.P.P.K.I.
Didalam perasaan Sn. memang semangat
nasional inilah jang teroetama mendirikan
P.P.P.K.I. Dan sebab itoe ia melengahkan
sebab-sebab jang dipolitik lebih bererti, ia
terang nampak terdorong oleh perasaan
nationaal sentimentnja), djika ia menoelis
koerang terang dan tidak benar:
„P.P.P.K.I. bermaksoed teroetama sekali
mengoeatkan kedalam persaudaraan kita
dan melindoengi keloear bangsa kita terha¬


dap pada penjerangan-penjerangan jang di¬
lakoekan kepada kita"
Sebenarnja barisan persatoean P.P.P.K.I.
sebagai tindakan taktik ta lain hanja tin
dakan oentoek melindoengi partai, oentoek
menambah tenaga, soepaja reaksi dapat di¬
tangkis. Perkataan „persaudaraan
dan
bangsa" seharoesnja diganti dengan
„te
naga dan „toedjoean-toedjoean politik jang
ada didalam pergerakan kita.
Oleh perasaannja teroes Sn. terdorong
ke tempat ke pendirian jang salah, jaitoe
„Makin lama makin teranglah jang pe¬
kerdjaan bersama-sama didalam P.P.P.K.I.
itoe boekanlah incidenteele samenwerking
artinja, bekerdja bersama djika kebetoe
lan perloe sadja) akan tetapi keperloean
pemoem haroes dioeroes olehnja bertambah
tambah, sehingga pekerdjaan P.P.P.K.I.
itoe mendjadi tetap adanja. Baik dalam hal
politik maoepoen dalam hal ekonomi dan
sosial d.l.l., maka P.P.P.K.I. akan mendjadi
menoendjoekkan djalan, jang haroes kita la¬
loei dalam daja oepaja kita oentoek memer¬
dekakan tanah air"
Dan djika diketahoei poela bahwa P.P.P.
K.I. mengadakan pengoeroes hari-harian,
jang mendjadi adviseurs (jang mengasih
pergerakan na¬
nasehat dan oendjoekkan)
sional, mengertilah kita bagaimana djadinja
boeah fikiran Sn. didalam praktik. P.P.P.
K.I. dianggap sebenarnja seperti badan jang
menoentoen pergerakan kemerdekaan oe¬
moem. la diangkat mendjadi kemoedi perge¬
rakan kemerdekaan oemoem. Moela-moela
mengerti orang bahwa P.P.P.K.I. itoe boe¬
kan persatoean didalam mana jang diatas,
dan bahwa partai - partai jang mendjadi
anggotanja haroes tinggal merdeka, karena
toe soesoenan tidak dinamakan Persatoean
atau perikatan, tetapi Permoesjawaratan
Dan sesoeatoe aksi, jang sesoeatoe anggota
tidak maoe kerdjakan, dapat dikerdjakan
oleh anggota lain atas risiconja sendiri.
Tiap-tiap aksi jang akan diadakan oleh
P.P.P.K.I. haroes diterima dengan soeara
oemoem.
Oleh kegirangan hati, dengan penoeh pe¬
rasaan-perasaan nasional, „le desir d'etre
ensemble", perasaan-perasaan persatoean
itoe, realpolitik terdesak. Pekerdjaan partai
terdesak, dan jang roegi jalah pergerakan
ra'jat Marhaen, sebab politik P.P.P.K.I. itoe
melarang sekeras-kerasnja anggotanja ber¬
serang-serangan satoe sama lain, „persau¬
daraan" haroes dikeramatkan. Dan didalam
hal ini kaoem moderat dan lembek, kaoem
moderat cooperator jang oentoeng, ia djadi
dapat djoega memimpin pergerakan rajat,
ia djadi ditinggikan dan diberi koeasa di
dalam pergerakan kemerdekaan. Begitoe
girangnja orang menjanjikan lagoe persa¬
toean (jang sebenarnja mengikat ra'jat di¬
moeka kereta kaoem moderat) itoe, sehing¬
ga dari pehak Marhaen, dari P.N.I. terde¬
ngar soeara demikian: Masoeklah kedalam
sesoeatoe partai, ta' perdoeli mana. Sebaik
nja dalam partai jang mendjadi anggota
P.P.P.K.I.I
Didalam semangat dan fikiran jang demi¬
kian partai sebenarnja tidak penting, partai
secundair. Didalam semangat dan fikiran
demikian: pergerakan kooperasi itoe djoe¬
ga membawa kekemerdekaan, hanja djalan¬
nja lain, atau djalannja seroepa tjoema ia
djalan pelahan. Adakah fikiran jang sedemi¬
kian sebenarnja sesoeai dengan pendirian
non-kooperasi jang mengadjar bahwa: Poli¬
tik kooperasi mengoeatkan kedoedoekannja
pemerintah asing dinegeri kita.


3


Didalam fikiran jang demikian: ada per¬
gerakan nasional dan kemerdekaan jang
oemoem, djadi tentoe poela pergerakan itoe
dapat dikemoedikan oleh soeatoe badan jang di¬
adakan diatas partai-partai jang ada. Badan
mana akan mendjalankan politik kemerde¬
kaan segenapnja. la memberi oendjoekkan
kepada partai-partai, ia memberi oendjoek¬
kan kepada pergerakan oemoem atau aksi
P.P.P.K.I. Adakah fikiran jang sedemikian
tidak bertentangan sekeras - kerasnja de¬
ngan azas non-kooperasi dan massa-aksi
jang mengadjar bahwa hanja non-kooperasi
dan massa-aksi jang membawa kekemerde¬
kaan. Apa ini tidak ngalamoen? atau (spe¬
culatieve) filosofie dan sociologie? Ini kita
hendak kemoekakan sedikit! Tjara dan po¬
kek berfikir sedemikian dapat diterangkan
perhoeboeng dengan kedoedoekan seseorang
didalam pergaoelan hidoepnja, akan tetapi
kita tidak akan membitjarakan hal itoe.
Hanja kita hendak memperingatkan bahwa
oentoek siapa jang soenggoeh-soenggoeh
hendak berdjoang oentoek kemerdekaan
Indonesia, ertinja berdjoang dengan ra'jat
marhaen dan oentoek ra'jat marhaen, tjara
berfikir sedemikian ini adalah tidak baik.
Ini filsafat (filosofie) dan sociologie (ilmoe
pengetahoean tentang pergaoelan hidoep)
jang berbahaja oentoek pergerakan. Tjara
berfikir demikian membawa ke komprom¬
isme dan opportunisme didalam pergerakan.
Engels berkata:
„Es wird namentlich die Pflicht der
.
ruhrer sein, sich uber alle theoretische
Fragen mehr und mehr aufzuklaren,
sich mehr und mehr vom dem Einfluss
uberkommener, der alten weltenschau¬
ung angehoriger Phrasen zu befreien".
.
Artinja:
„Adalah kewadjiban pemimpin - pes
mimpin oentoek lebih terang mendjelas¬
djelaskan soal theori, dan memboeang
dari dirinja „pemandangan doenia" jang
toea dan telah kosong dan tidak ber¬
harga lagi"
Benar tentang hal berfikir, hal pemanda¬
ngan doenia kita seharoesnja merdeka. Te¬
tapi pergerakan kemerdekaan kita boetoeh
akan pahlawan-pahlawan, jang djoega di¬
dalam tjara berfikir tinggal pahlawan. Azas
non-kooperasi dan massa-aksi terdapat oleh
tjara berfikir critisch analytisch (tjara ber¬
fikir jang mempeladjari dan mengoepas ke¬
adaan jang sebenarnja), lebih terang lagi
dengan tjara berfikir dialektisch. Hanja
dengan berfikir tjara ini, kita dapat mende¬
kati keadaan jang sebenarnja atau realiteit
didalam politik. Dan kemerdekaan hanja
dapat ditjapai dengan realpolitik atau poli¬
tik jang bersandar atas keadaan jang njata.
Seperti kita telah toelis diatas, doea boeah
fikiran diadoek-adoek didalam P.P.P.K.I.
Sehingga satoepoen dari doea fikiran itoe
tidak mengasih hasil apa kepada pergera¬
kan.
Tentang jang kesatoe jaitoe boeah fikiran
P.P.P.K.I. sebagai koncentrasi nasional.
P.P.P.K.I. telah menjatakan bahwa ia seba¬
gai barisan persatoean oentoek menangkis
serangan reaksi, tidak berharga, P.N.I. sa¬
jap kirinja, dan sebenarnja djiwanja sendiri,
diserang, ia tidak dapat menangkis serangan
itoe.
Jang kedoea sebagai permoesjawaratan
nasional, seperti parlement, ia sebenarnja


DAULAT RA'JAT


menghalang - halangi kemadjoean pergera¬
kan kemerdekaan ra'jat, sebab pergerakan
ra'jat haroes menghormati kaoem lembek
dan membikin propaganda oentoek partai¬
partai iembek, ini ertinja mentjekek leher
sendiri, dan ra'jat disini hanja mendjadi
koeda kereta kaoem lembek atau moderat,
atau kaoem ningrat-pemadjik. Djadi dida
lamnja kewakilan jang sebenarnja tidak ada
Sebab kalau ada tentoe kaoem ningrat¬
pemadjik, kaoem jang terketjil didalam
negeri kita, toendoek kepada kaoem ter¬
banjak atau kaoem jang terkoempoel dida¬
lam P.N.I. dan P.S.I. Didalam P.P.P.K.I. ini
sebenarnja seperti kita lihat, terbalik, sebab
persaudaraan mengikat ra'jat kepada kaoem
ningrat-pemadjik ini. Djadi djoega sebagan
parlement nasional ia telah seman (mislukt).
Taktik P.N.I. dengan P.P.P.K.I. ini oen
toek pergerakan Ra'jat telah ternjata salah
Dan ia poelalah jang menderita pengaroeh
jang paling meroesakan dari P.P.P.K.I. Ter¬
lebih karena P.N.I. sebenarnja boetoeh akan
pahlawan - pahlawan radikal, jang dapat
menghidoep - hidoepkan azas-azas non-ko¬
perasi, massa-aksi didalam ra'jat. Tetapi
P.P.P.K.I. mendjadi rem akan timboelnja
pahlawan-pahlawan demikian.
Politik P.P.P.K.I. merendahkan criterium
oentoek pahlawan perdjoangan ra'jat Mar¬
haen, sehingga didalam P.N.I. semangat
lembek, jang bersaudara dengan semangat
kaoem non-kooperasi incidenteel (boleh
djadi non, boleh djadi co), dengan semangat
kaoem kooperator, dengan semangat kaoem
moderat, dengan semangat lembek ningrat¬
pemadjik dapat pengaroeh besar, dan poli¬
tik P.N.I. mendjadi ta' ketentoean (lijnloos,
tidak sepandjang garis-strategi). Diatas
soedah kita toendjoekkan soeatoe tanda dari
kelembekan itoe. Dan Ra'jat terpoekau
(bingoeng), ta dapat mendjadi sedar de¬
ngan sempoerna.
Djika massa-aksi hendak berboeah perloe¬
dididik Marhaen dalam azas-azas perdjoa
ngan, jaitoe teroetama sekali dengan poli¬
tische Aufklarung (penerangan dan pendi¬
dikan politik) Ra'jat Marhaen haroes didi¬
dik, tidak dengan pembitjaraan-pembitjara
an academisch (seperti disekolah tinggi)
tentang hak tanah atau tentang hoekoem
adat di negeri Papoea.
Tetapi penerangan tentang nasib Ra'jat
Marhaen bersama, tentang kekoeatan dan
kesempatan jang ada didalamnja, tentang
pergerakan jang dilakoekan olehnja, ten¬
tang pekerdjaannja didalam pergerakan
tentang ertinja pergerakan kemerdekaan
oentoeknja, tentang bagaimana ia dapat
mengatoer perdjoangan penghidoepannja
sehari-hari jang haroes diadjar kepadanja
Oleh partai Marhaen haroes dididik kepada¬
nja ditanam didalam sanoebarinja bahwa per¬
gerakan ialah perdjoangannja sendiri, bahwa ia
sendiri jang dapat memerdekakan tanah air
Hanja dengan menghidoep-hidoepkan tenaga
diri sendiri didalam Ra'jat Marhaen, menghi¬
doep-hidoepkan zelfwerkzaamheidnja (boe¬
kan pendidikan jang hanja menghidoepkan
kekajaan kaoem lembek, mengoeatkan ke¬
lembekan dengan mengoeatkan ekonomi
kaoem ambtenar dan middenstand). Hanja
djika memang ra'jat dapat dengan lekas
mengerti akan kerdja dan toedjoeannja, ha¬
nja djika ra'jat jang bermiljoen bergerak
hendak memperbaiki nasibnja, kemerdeka¬
an dapat tertjapai. Sebab itoe, sekalian per¬
boeatan jang menghalangi kesedaran ra'jat
akan dirinja sendiri haroes dilawan dengan


sekeras-kerasnja oleh partai Marhaen. Se¬
kalian tjerita-tjerita tentang radja-radja
jang mengetjilkan tempat ra'jat didalam ri¬
wajat, sebenarnja ratjoen boeat ra'jat, ka¬
rena ia hanja dapat mendjadi sedar, djika
ia diadjar bahwa ia haroes dan dapat akan
mendjadi radja atas dirinja sendiri.
Hanja djika partai marhaen mendapat
pimpinan jang memang dengan ichlas mem¬
perhambakan dirinja kepada pergerakan
Marhaen, pergerakan kita akan dapat ma¬
djoe dengan keras balik. Selama semangat
lembek dapat doedoek di kemoedi pergera¬
kan selama itoe kemerdekaan akan sama.
djaoeh tinggalnja. P.P.P.K.I. politik jalah
ta' lain dari politik jang timboel didalam se¬
mangat ngalamoen, semangat lembek. Per¬
gerakan Ra'jat Marhaen akan menoedjoe¬
kan politiknja ke arah jang lain. P.P.P.K.I.
sebagai taktik perdjoangan Marhaen soedah
ternjata meroesakkan.
Riwajat P.P.P.K.I. beloem habis, tetapi
oentoek pergerakan ra'jat ia tidak penting
lagi. Sesoedah sajap kirinja P.N.I. disoek¬
kan darinja, pertoemboekan jang soedah


lama tersimpan didalamnja timboel hingga
P.S.I. keloear. Dengan kedjadian ini, hilang
poela perhoeboengan P.P.P.K.I. dengan per¬
gerakan ra'jat banjak. Sebab P.S.I. dan
P.N.I.lah jang dahoeloe menjamboeng P.P.
P.K.I. kepada pergerakan ra'jat (tidak oen¬
toek kesoeboerannja). Sekarang P.P.P.K.I.
tinggal lagi perkoempoelan, kaoem ningrat¬
pemadjik, alias semangat lembek.
KONGRES INDONESIA RAJA.
Lebih djelas lagi. ini ternjata didalam
Kongres Indonesia Raja, jang diadakan
pada permoelaan tahoen ini, di Soerabaja.
Kongres Indonesia Raja boleh dianggap se¬
perti oesaha hendak membaroekan P.P.P.
K.I., ditambel - tambel sedikit ditjet baroe,
tetapi hasilnja lebih djelek lagi. Terang
benar disini apa jang kaoem lembek sang¬
goep kerdjakan oentoek pergerakan kemer¬
dekaan Indonesia. Kongres Indonesia Raja,
kongres kaoem ningrat-pemadjik-ambtenar,
kongres kaoem lemah.
Soeara ra'jat soedah djaoeh dari sitoe.
SJAHRIR.


TENEDOES DENDA
TETERANGAN LROL All.


(HERSTELKWESTIE)
II


Setelah ditetapkan setjara officieel banjak
nja denda jang haroes dibajar oleh negeri
Djerman itoe, diwadjibkanlah Djerman mem¬
bajar. Tetapi negeri Djerman sebenarnja sama
sekali tidak sanggoep oentoek membajar, se¬
bab diwaktoe itoe segala peroesahaannja maoe,
poen industrie, maoepoen peroesahan wang
porak-parik. Oentoek menolong negeri Djer¬
man itoe dipindjamkannja oleh negeri-negeri
jang menagih denda tadi, oeang kepada negeri
Djerman. Pengharapannja si pemindjam ini
jalah, bahwa dengan memiliara ajam Djerman
ini, ia nanti akan dapat telor emas darinja
Negeri Djerman mempergoenakan oeang pin
djeman tadi selain dari pada oentoek memba¬
jar hoetangnja, jalah poela oentoek membesar¬
kan dan memoderniseer (memperbaiki menoe¬
roet pendapatan-pendapatan technik jang
achir-achir) peroesahan, sehingga industrienja
mendjadi concurent (lawan) jang amat ber¬
bahaja negeri-negeri Europa jang lain.
Negeri Djerman moelai membajar, tetapi
sigra njata bahwa ia ta' sanggoep membajar
sekalian kewadjibannja, seperti telah ditetap¬
kan dalam plan (peratoeran) Dawes. Sebagian
dari jang diwadjibkan itoe dapat dibajarnja.
Bagian ini, jalah dipaksa oleh negeri Perantjis
membajar kepada Perantjis, jalah denda jang
„dilindoengi" (beschermde deel), jaitoe denda
jang diwadjibkan kepada negeri Djerman boe¬
at membajar karoegian-karoegian jang lang
soeng (direct) jaitoe karoegian tanah dan ke¬
poenjaan Perantjis jang diroesakan oleh Djer¬
man dengan pelor dan bom. Denda „jang tidak
dilindoengi" (onbeschermd deel) jalah denda
jang dimaksoedkan oentoek mengganti hoetang
jang dibilangkan oleh moesoeh-moesoeh negeri
Djerman lama (entente). Djadi denda jang di
lindoengi teroes mesti dibajar (jaitoe teroeta¬
ma kepada Perantjis).
Tentang denda „jang tidak dilindoengi" ini
diadakan beberapa permoesjawaratan, hingga
achirnja peratoeran Younglah jang ditetapkan
oentoek mengatoer pembajaran denda ini. Di¬
dalam peratoeran ini orang moepakat akan
mendirikan Bank boeat membajar pembajaran


pembajaran International (Bank voor interna¬
tionale betalingen) di Basel. Kerdjanja bank
ini jalah menagih (incasseeren) pembajaran¬
pembajaran Djerman dan akan mencontroleen
kekajaan oeang negeri Djerman.
Toean-toean „jang pintar-pintar" ini telah
mengadakan peratoeran pembajaran oentoek
60 tahoen lamanja, akan tetapi ia loepa bahwa
dalam sedikit tahoen sadja banjak jang dapat
terdjadi, jang dapat memorat-maritkan menga¬
loetkan peratoer-peratoerannja jang bagoes¬
bagoes ini. Beberapa kali telah terdjadi di da¬
lam riwajat doenia, bahwa peratoeran-peratoe¬
ran jang dimaksoedkan, jang ditetapkan oleh
kaoem menang oentoek selama-lamanja dida¬
lam sedikit tempo dilinjapkan oleh kedjadian¬
kedjadian doenia.
Napoleon I mendenda negeri Djerman di¬
dalam 1810 boekan main beratnja dan ia ta¬
menganggap bahwa didalam sedikit tahoen ge¬
lombang baroe akan menganjoetkan dia, mem¬
boeang dia ke St. Helena.
Ditahoen 1917 negeri Djerman mengadakan
perdamaian 1917 di Brest Litowsk (negeri
Djerman waktoe itoe masi soeatoe keradjaan
jang diperintah oleh Keizer Wilhelm II,
negeri Roes diwaktoe itoe telah didalam ta¬
ngan kaoem Bolschewiki) dengan Roeslan.
Tidak sedikit djoega diplomat Djerman, jang
meletakan beban berat-berat atas Sovjet-Rus¬
land diwaktoe itoe, dapat menjangka-njangka
bahwa gelombang revolutie Roes, akan menga¬
lir teroes kenegeri Djerman, menghanjoetkan
tachta keradjaan Djerman, keizer dan segenap
pengikoetnja, djoega toean-toean diplomat jang
meneken djandji perdamaian dengan Rusland
itoe.
Begitoe djoega disini: diatas kertas sekalian
bagoes roepanja (alles klopt). Hanja pergera¬
kan doenia jang tetap dan aman, jang perloe
oentoek boeat djalannja peratoeran itoe, tidak
ada.
Diseloeroeh Eropa, seloeroeh doenia crisis
menjerang, petjah seperti beloem pernah ter¬
djadi di doenia.


Apakah ini artinja oentoek peneboesan den¬
da peperangan?
Teroetama: Crisis menoeroenkan harga ba¬
rang. Artinja ini jalah bahwa oentoek menge¬
loearkan barang-barang sama harga (dengan
oeang) negeri Djerman terpaksa mengeloer
kan barang-barang lebih banjak dari dahoeloe
Tetapi crisis poen meroesakan segala peroe¬
sahaan dagang, sehingga pasar pendjoealan
mendjadi soesoed.
Kedoea: Dimana-mana, pemerentah negeri¬
negeri mengadakan peratoeran beja jang ting¬
gi-tinggi, oentoek menahan masoeknja barang
asing kedalam negeri, sebab hendak menolong
peroesahaannja sendiri.
Negeri Djerman dapat membajar denda
denda jang diletakkan atasnja djika ia dapat
mengeloearkan barang-barangnja (exportee
ren), sedangkan sekarang dimana-mana negeri
menoetoep pintoenja, oentoek barang-ba¬
rang Djerman itoe, djoega negeri-negeri jang
moesti menerima pembajaran denda dari Djer¬
man.
Ketiga: Crisis terlebih meroesakan negeri
Djerman lebih lagi dari negeri-negeri lain
Hal penganggoeran memperandjatkan besarnja
di Djerman. Penganggoeran memakan miljoen
miljoen kepoenjaan negeri. Dan peroesahan
tiap-tiap hari bertambah soekar
Sebab itoe negeri Djerman memberi tahoe
kepada negeri-negeri penagihnja, bahwa ia ta
sanggoep membajar ditahoen ini (ini telah
tahoen jang kedoea, ia memberi tahoe demi¬
kian). Di Bazel toean-toean ahli tentang soa
denda ini berkoempoel oentoek mentjari akal,
apa jang moesti diboeat sekarang. Setelah tjoe¬
koep bertjektjok tentang pembagian oentoeng
diwaktoe jang akan datang, toean-toean itoe
mendapat soeatoe kepoetoesan: tentang negeri
Djerman. Jaitoe bahwa: Djerman soedah amat
mendakati bankroet!
Ini berita mengegerkan Eropah. Sebab bebe¬
rapa negeri telah memberi pindjam oeang ke¬
pada negeri Djerman oentoek menolong peroe¬
sahan Djerman, begitoe: negeri Amerika, Pe¬
rantjis, Inggeris d.l.l. Jang memberi pindja¬
man ini jalah bank-bank particulier dinegeri
negeri terseboet itoe. Begitoe president dari
National Chase Bank memberi tahoe kepada
commissie dari senaat di Amerika, commissie
mana diadakan oentoek menjelidiki hal ini,
bahwa Amerika ada memindjamkan kapitaa
particulier di Negeri Djerman sedjoemlah
$ 2.100.000.000 (f 5.250.000.000).
Apakah rasanja djika debiteur (orang jang
berhoetang) jang sedemikian failliet atau
bankroet. Crisis telah tjoekoep menjoesahkan
Hoetang pemerintah negeri dipandang tinggi
lebih tinggi lagi hoetang peperangan, akan te¬
tapi seperti keramat dipandang hoetang parti
culier, sebab djika tidak begitoe kotjar-katjir
peratoeran doenia kapitalis
Apa hendak diboeat? Tolong negeri Djer¬
man! Tolong Eropah! Sekarang terdengar hal
lebih menggegerkan lagi. Pada tanggal 9 Ja¬
nuari, minister (perdana mantri) jang kepala
di negeri Djerman memberi tahoe, bahwa telah
njata oleh rapport ahli-ahli di Basel, bahwa
negeri Djerman tidak pernah akan dapat mem¬
bajar denda-dendanja. Bahwa orang boleh ber¬
besar hati, djika nanti negeri Djerman dapat
membajar hoetang partikelirnja „Teranglah2
katanja, „bahwa moestahil negeri Djerman
akan membajar hoetang politiknja
Kotjar-katjir diseloeroeh Eropah, apa jang
akan terdjadi sekarang? apakah negeri Djer¬
man moengkir akan membajar hoetang denda¬
nja? Kaoem politici jang „pintar-pintar" itoe
perloe tempo oentoek berpikir. Konperensi
Lausanne, jang akan membitjarakan hal hoe¬
tang itoe, dioendoerkan! Bahaja pertentangan


DAULAT RA'JAT
S
 
dan pertjektjokan timboel, sebab kaoem koeasa
terbagi dalam doea bagian. Satoe bagian jalah
terdiri dari negeri-negeri jang ta' mempoenja
penagihan jang begitoe penting atas negeri
Djerman. la ini teroetama sekali memikirkan
hal crisis. Sebab selama Djerman dipaksa oen¬
toek membajar hoetang denda perang ini, se¬
lama itoe Djerman terpaksa mengeloearkan
barang-barang jang terlampau banjaknja, hing
ga mengheibatkan persaingan dengan negeri
negeri ini.
Mussolini, dictator fascist Italia jang terke¬
nal itoe baroe ini menoelis soeatoe karangan,
didalam mana ia mengakoe (baroe pertama
kali ini ia mengakoe) bahwa keadaan ekonomi
di Italia terlampo djelek dan soekarnja, dan
bahwa terlebih lekas loeka boesoek (ia mak
soed negeri Djerman) Eropah di obati, terle
bih besar kesempatan oentoek menghilangkan
kesoesahan krisis.
„Djika tidak dapat dengan
lekas keadaan ini diperbaiki, revolusie doenia
akan timboel", katanja sebagai awasan dan pe¬
noetoep karangannja itoe
Sebaliknja: Perantjis dan Amerika hanja
mengenang oeang jang ia moesti tagih dari ne¬
geri Djerman. Crisis atau tidak crisis, chaos
atau tidak chaos (kotjar-katjir atau tidak ko¬
tjar-katjir), oeang tinggal oeang. Anak ketjil
dapat mengerti hal ini, apalagi soeatoe diplo¬
maat kapitalis. Hasilnja: tiap negeri mentjari
keoentoengan sendiri —
après nous la déluge
sesoedah kita biarlah doenia kiamat).
Perantjis djadi berkata: saja memintak
eisch) soepaja perdjandjian damai teroes di
djalankan. Perdjandjian itoe boeat negeri Pe¬
.
rantjis keramat-artinja: negeri Djerman kamoe
moesti bajar teroes!
Amerika tidak berkata terang-terang: Ke¬
doedoekannja sedikit aneh, bagian besar dari
denda jang haroes dibajar oleh Djerman ke¬
pada negeri-negeri (entente) itoe, achirnja
masoek kedalam kantong Amerika. Sebab ne¬
geri-negeri itoe haroes membajar hoetang pe¬
perangannja poela kepada Amerika, jang me¬
mindjamkan oeang padanja diwaktoe perang
dahoeloe. (Amerika menolong dalam pepera¬
ngan dengan doea djalan; ia mengirim beriboe¬
riboe djiwa pemoeda-pemoedanja, jang di ti¬
waskan oleh pelor, itoe djiwa ia kasi presen.
la djoega mengirim pelor-pelor dan alat pepe¬
rangan lain kepada entente (moesoeh-moesoeh
lama Djerman), itoe moesti dibajar
Djika dibandingkan djoemblah-djoemblah
oeang jang haroes dibajar oleh negeri Djer¬
man sepandjang peratoeran Young dengan
djoemblah-djoemblah oeang jang masoek di
kantong Amerika via negeri-negeri lain, kita
(tiap-tiap tahoen
dapat lès seperti dibawah ini
dihabiskan pada 31 Mrt.).


Tahoen


Djerman mem¬
bajar dalam
miljoen mark


Dari oeang ing
masoek kan¬
tong Amerika


1931


1729


1025


32


1706


1003


33


1760


1044


34


1830


1168


35


1893


1251


36


1919


A
127.


37


1966


132.


38


2003


1383


39


2021


1401


1940


2069


1420


41


2181


1539


42


2201


1499


43


2218


1516


44


2214


1513


45


2228


1526


5


Tahoen


Djerman mem¬
bajar dalam
miljoen mark


Dari oeang ini
masoek kan¬
tong Amerika


46


2224


1525


47


2220


1515


48


223:


1531


49


2230


1526


1950


2226


1530


1
51


2369


1572


52


2350


1556


53


2368


1559


54


2374


1566


55


2369


1578


56


2353


1578


57


2364


1568


58


2371


1575


59


2403


1602


1960


2380


1584


1961


2390


1594


62


2408


1612


63


2400


1604


64


2412


1616


65


2411


1615


66


2438


1642


67


1608


1600


68


1607


1699


69


1612


1609


1970


1630


1622


7


1644


1636


72
s


1654


1646


V


1662


1655


74


1666


1658


75


1668


1661


1675


1667


1679
.- 1


1671


4
/8


.
148


167.


79


1690


1685
9


1980


1700


169.


81


1711


1703


82


1688


1680


83


1703


1684


84


1703


169.


85


1684


1670


86


925


907


87


931


924


88


898


894


89


1990


Teranglah dari lis diatas ini bahwa negeri
Amerika menerima bagian jang terpaling ba¬
njak dari pembajaran denda itoe. Biarpoen be¬
gitoe dia tidak memboeka moeloet. Ia ada akal
„pintar": pemerentah-pemerentah negeri Ero¬
pah menggoenakan sekalian oeangnja oentoek
sendjata dan alat peperangan; selama itoe te¬
roes begitoe, kita tida maoe memperdoelikan
hal Eropah, artinja: Eropah moesti mengoe¬
rangkan alat persendjataannja, dan saja ting¬
gal bersendjata, djadi saja mendjadi radja di
doenia. Kalau soedah begitoe baroelah saja
akan memikirkan apa saja dapat mengoerang¬
kan atau menghilangkan hoetang peperangan
itoe sama sekali, atau tidak.
Antjaman dari negeri-negeri Eropah kepada
Amerika bahwa ia orang nanti terpaksa men¬
djadi satoe blok terhadap Amerika dan kalau
perloe terhadap kepada Perantjis, sama sekali
tidak diperdoelikan oleh Amerika. Didalam hal
ini ia satoe djalan dengan Perantjis. Dan di¬
waktoe ini Perantjis masi sadja mengemoedi
Eropah. Amerika berkata: sebaiknja negeri¬
negeri Eropah lebih dahoeloe dapat berdamai
satoe sama lain-artinja ini: satoe sama lain
„berkorban" sedikit soepaja hoetang particu
lier Djerman kepadanja (dan kepada saja,
Amerika), dapat di tagih ( (veilig stellen).
Kalau ini semoea soedah terdjadi, barangkali


6


DAULAT RAJAT


saja dapat djoega lagi sebagian dari hoetang
peperangan jang haroes dibajar oleh negeri¬
negeri Eropah.
„Kepintaran" Amerika ini sebenarnja „ke¬
pintaran" jang berbahaja djoega oentoek diri¬
nja sendiri. Sebab sekarang keradjaan-kera¬
djaan Eropah shiboek dengan hilang akal me¬
narik-narik si „sakit" negeri Djerman. Dan
djika perdamaian tidak didapati (begimana
akan dapat?) negeri Djerman akan roeboeh


dan sekalian hoetang particulier akan hilang
poela. Apa jang akan terdjadi sesoedah itoe,
siapa tahoe? Diseloeroeh Eropah, diseloeroeh
doenia, petir berboeni dari djaoeh, petir keroe¬
soehan, betoel masi djaoeh boeninja itoe, akan
tetapi siapa tahoe bila sampainja nanti keatas
Eropah......... dan djika begitoe, akan linjap
poelalah hoetang peneboesan denda, hoetang
peperangan!
SUPARMAN.


PEMANDANGAN LOEAR NEGERI.


TIONGKOK—DJEPANG.
Peperangan dengan tiada nama peperangan
itoelah jang terdjadi diwaktoe ini di
Tiongkok. Didalam karangan-karangan
kita
jang lain tentang soal Tiongkok-Djepang
ini,
kita telah mengemoekakan bahwa soal ini
ada¬
lah soeatoe proces, soeatoe bahgian dari
per¬
gerakan ekonomi dan politik international.
Se¬
bab itoe poelalah sekalian tindakan jang diam¬
bil oleh Djepang dan Tiongkok diwaktoe ini
sesoeai dengan keadaan politiek international
itoe. Djepang teroes membesarkan „strafex¬
peditie jaitoe meneroeskan penembakan ka¬
pal perang, bom kapal terbang dan mitrailleur
nja atas nama „berkerdja soepaja barang dan
ra'jat Djepang dibelakang hari tidak akan di¬
moesoehi lagi oleh orang Tiongkok". la me¬
rampas Mansjoeria, membakar Tsapei, menoe¬
djoekan moeloet meriam, kapal perang ke ben¬
teng Woesoeng, mengadakan penjerangan de
ngan kapal-kapal terbangnja, semoea ini boe¬
kan „perang" katanja, hanja
„sedikit kekera¬
san dan paksa oentoek mengadjar orang¬
orang Ti¬
ongkok, jang tidak tahoe menghor¬
mati
kekoeasaan
Djepang itoe". Sebaliknja
Tiongkok soedah moelai mengadakan perlawa¬
nan
jang sedikit keras, Tsjiang Kai Shik dan
Wang Tsjing Wei, jang selama ini mengambil
sikap
jang dinamakan oleh student-student
Tiongkok sikap si „pengchianat", telah moelai
setoedjoe akan mengadakan perlawanan kepada
serangan-serangan Djepang jang teroes ber¬
tambah heibat dan keras itoe. Di Shanghai,
Tsapei, soedah diadakan soeatoe peperangan
jang biasa, begitoe djoega di Woesoeng,
dan
djendral-djendral lama, seperti Tjiang Fat
Kwei dan Tsai Tin Kai, jang selama ini tidak
terdengar lagi namanja, madjoe balik kemoeka
dengan balatentaranja masing-masing. Begitoe
poen di Oetara pertoemboekan teroes diada¬
kan, disitoe djendral Ma Tjan Sjan teroes
mengadakan perlawanan. Di Oetara Djepang
telah merampas kota Charbin, didalam kota
mana Sovjet-Rusland mempoenjai kepentingan
kereta apinja. Boleh dikatakan pertoemboekan
jang diadakan sekarang soedah oemoem, dan
seperti jang sekarang terdjadi di Shanghai
jaitoe Tsapei, kota ketjil didekat Shanghai be¬
sar, adalah perang biasa. Tetapi Tiongkok ti¬
dak mengeloearkan soerat peperangan, kata¬
nja „kita djoega bisa berperang dengan tidak
mengadakan soerat peperangan". Sebenarnja
ini tidak lain hanja hal nama. Tetapi hal nama
jang dianggap penting oleh kaoem-kaoem jang
berperang ini. Nama perang itoe sekarang
opi¬
siel dalam protokol-protokol Volkenbond
dan
djoega dalam pendengaran oemoem tidak di¬
soekai (onsympathiek) dan di kertas sebenar¬
nja perang soedah di hapoes dari doenia oleh
anggota-anggota Volkerenbond, sebab itoe pi¬
hak-pihak jang bertoemboek begitoe keras
hingga didalam berberapa hari ini sadja telah
beberapa riboe djiwa hilang, serta soeatoe kota
telah terbakar sama sekali oleh letoesan pelor
meriam dan bom-bom, tidak mengadakan" pe¬


perangan", jang satoe hanja mengadakan „de¬
sakan jang sedikit keras" jang lain mengada¬
kan „penahan diri". Oemoem dan Volkeren¬
bond merasa senang dengan keadaan begini
Sepandjang protokol Volkerenbond pepera¬
ngan, tidak moedah diadakan karena haroes
melaloei komissie-komissie jang „memerik¬
sa" hal-hal dan jang moesti mentjegah pepe¬
rangan antara anggota-anggotanja. Sekarang
tidak ada peperangan, sehingga ia tidak perloe
riboet. Inilah soeatoe tanda jang njata dari
hypocrisie, schijnheiligheid, soeatoe tanda ten¬
tang permainan komedi keradjaan-keradjaan
kapitalis di doenia ini. Perboeatannja Djepang
jang sekarang, seperti djoega ditoeliskan oleh
sdr. Hatta dilain tempat dalam D.R. nomor
15, adalah dapat dilakoekan, karena demikian
djoega, keadaannja dengan keradjaan-kera¬
djaan doenia pada waktoe ini. Pada waktoe
ini ada pertentangan diantara Eropah dengan
Amerika, djadi adalah pertentangan diantara
Volkerenbond, kereta Perantjis, dengan Ame¬
rika. Demikian itoe njatalah dengan soal Man¬
sjoeria: Perantjis dengan Briand atau Tardieu
jang mendjadi pemimpin komissie-komissie
Mansjoeria itoe, dengan ridla hati memperke¬
nankan Mansjoeria sebagai protectoraat kepa¬
da Djepang, sedangkan Amerika teroes tinggal
menghantjam Djepang sadja, ia tidak dapat
beraksi lebih keras selama positie (kedoedoe¬
kannja) terhadap Eropah tinggal begitoe ada¬
nja. la ta' dapat mengadakan pertoemboekan
terhadap pada doea pihak semoea kali. Penje¬
rangan ekonomiesnja atas Eropah soedah berta¬
hoen-tahoen lamanja, dan teroes mendalam.
Dimana pertentangan Perantjis dengan kera¬
djaan Eropah begitoe keras seperti terhadap
Inggeris, disitoe ia kebetoelan bersatoe hati
dengan Amerika, dan djoega dengan Sovjet-
Rusland, akan tetapi didalam hal Mansjoeria
ia mengambil sikap berlainan poela, sebab di¬
dalam hal ini keoentoengannja ada lain poela.
Disini ia bersympathie (menaroeh perhatian)
kepada Djepang, sebab disini dia tidak akan
roegi apa-apa dari perboeatan Djepang, seba¬
liknja mengharap-harapkan oentoeng, dengan
bersikap sebenarnja anti-Amerika, anti Sovjet-
Rusland, dan didalam hakekat pro Djepang,
dengan memakai Volkerenbond, sebagai ke¬
retanja. Jang mendjadi terpentjet jalah Ing¬
geris jang tidak dapat mengadakan aksi me¬
nahan kemadjoeannja Djepang di Tiongkok
ini. Begitoelah poela Sovjet Rusland poen se¬
karang tidak diperdoelikan oleh Djepang, ter¬
njata dari penarikannja masoek Charbin. Sov¬
jet-Rusland, seperti sdr. Hatta toelis maoe
menjoedahkan rentjana lima tahoennja dan
rentjana lima tahoen jang baroe poen soedah
ditetapkan poela, dan lagi ia bertentangan se¬
benarnja dengan doenia kapitalis oemoem poen
tidak dapat mengadakan aksi keras terhadap
kepada Djepang. Begitoelah Djepang dapat
berlakoe sekehendaknja dan Tiongkok ta' dapat
mengharap pertolongan dari loear. Volkeren¬
bond, sebenarnja pro Djepang didalam per¬


boeatannja, Amerika sendiri dari dahoeloe jang
berkepentingan di Tiongkok, akan tetapi dalam
adanja antagonisme (pertentangan) jang keras2
ini dengan Eropah, mendjadi menimboelkan
evenwicht (perbandingan didalam hal Man¬
sjoeria, ia ta' akan moedah teroes menentang
Djepang lebih keras. Tiongkok berdiri sendiri,
dan Djepang dapat menjediakan perampokan¬
nja dengan tidak dihalang-halangi oleh lain
kekoeasaan asal sadja ia djangan sampai me¬
langgar atoeran2 hypocrisie atau atoeran2 main
komedi doenia kapitalis sekarang. Tetapi Proces
Tiongkok ini seperti saja telah katakan diper¬
moela karangan ini, sebagian dari pergerakan
ekonomie dan politik international; evenwicht
jang ada sekarang boleh dapat hilang karena
pergerakan ekonomi dan karenanja politik itoe
teroes bertoekar dengan keras didalam tempo¬ 
krisis ini. Proces Tiongkok toeroet dengan se¬
gala pergerakan doenia, tadi. Sekarang ra'jat
Tiongkok berdiri sendiri dalam perdjoangan
menentang moesoeh jang begitoe koeat dan ke¬
djam. Setjara ia sekarang menentang Djepang
itoe, adalah lebih dari jang dapat di
doega-doega dahoeloe, tetapi Djepang be¬
loem memadjoekan sekalian alat sendjatanja
ia teroes mengoeatkan dan menambah alatnja
itoe, dan terhadap militairisme ini Tiongkok
tidak dapat berboeat banjak. Boekan militai¬
risme jang dapat menentang Djepang seperti
djoega pendapatan Siang Po hanja pem¬
brontakan ra'jat segenapnja, boekan ba¬
latentara Tjiang Kai Shih, atau Ma Tjan
Sjan, djoega tidak-Tjeang Fat Kwei jang da¬
pat menahan bahaja penjerangan Djepang ini,
hanja pemberontakan ra'jat segenapnja, itoe¬
lah berarti pemberontakan ra'jat djelata dan
Marhaen, jang dapat menentang Imperialisme
Djepang ini. Ra'jat jang beloem corrupt (roe¬
sak boedinja), jang tidak dapat di kasih oeang
soeap, seperti tetap terdjadi dengan djendral¬
djendral militairisme Tiongkok. (ingat sadja¬
lah kepada Tjiang Hsueh Liang diwaktoe ini
jang mendjoeal ra'jatnja kepada Djepang di
Mansjoeria), ra'jat marhaen itoelah moesoeh
imperialisme jang sedjati, seperti djoega soe¬
dah terboekti dari permoelaan penjerangan
Djepang di Mansjoeria. Di waktoe itoe djoega
ra'jat teroes bergerak, dan tidak menoenggoe¬
noenggoe kepoetoesan-kepoetoesan toean-toean
diplomasi Tiongkok dan kemaoean kaoem pe¬
madjikan dan militair Tiongkok. Djoega di
Tiongkok inilah waktoenja ra'jat akan dapat
mempertegoehkan dirinja dan menendang se¬
kalian pemimpin jang sampai diwaktoe ini
hanja menerbitkan kekatjauan dan selama men¬
djoeal ra'jat kepada kaoem imperialis. Hanja
dengan peperangan geurilla oleh ra'jat, dengan
staking dan boycott, dengan semangat perla¬
wanan jang sekeras-kerasnja, ra'jat Tiongkok
dapat menolong dirinja sendiri. Kita pertjaja¬
bahwa ia akan memperlihatkan semoea ini ke¬
pada doenia, sebagai tjermin bagi sekalian
ra'jat tertindis di doenia !
INDIA.
Motto:
„The truth is that India is becoming subject
about which the truth may not be told".
Artinja:
„Sebenarnja ialah India tambah lama men¬
djadi hal, tentang mana benarannja ta' boleh
ditjeritakan"
Evening Standard 8 th. Jan. 1930.
Bertambah „keras pemerentah asing di In¬
dia „menekan
pergerakan ra'jat, bertambah
keras poela censuur, atau bertambah sedia poe¬
la pemerentah
itoe menoetoep sekalian jang
terdjadi disitoe
oentoek doenia diloear. Sesoe¬
dah Ghandhi,
Jawalhar Nehru, Bose, Patel
dan berpoeloeh
pemimpin lain dimasoekan ke¬
dalam boei, kita membatja bahwa dibeberapa
kota-kota diseloeroeh India diadakan demon¬
strasi dan aksi boykott, staking d.l.l. Di bebe¬


7


rapa tempat itoe poela terdjadi beberapa per¬
toemboekan antara ra'jat dan polisi. Dan, se¬
perti telah ditoedjoemkan oleh Ghandhi lebih,
dahoeloe, ditiap-tiap pertoemboekan itoe tetap
sekarang beberapa ra'jat mati kena pelor se¬
napan boedak pemerentah asing. „Tangan
besi" itoelah politik Inggeris terhadap kepada
India diwaktoe ini. Seperti biasa di. Oetara
ra'jat membalas serangan senapan pemeren¬
tah Inggeris, dengan keras poela, hingga pepe¬
rangan tetap terdjadi. Dibelakang hari ini ada
laloe kabar-kabar sedikit, tetapi kabar-kabar
jang diwaktoe ini dioemoemkan didalam pers
doenia, dengan sesoedah melaloei censuur, ta
dapat memberi pemandangan jang benar ten¬
tang keadaan disana.
Bahwa pertoemboekan memang keras ta' oe¬
sah disangkal lagi. Diwaktoe ini telah lebih dari
25000 orang pergerakan jang dimasoekan di¬
toetoepan, dan jang mati atau loeka kena pelor
telah beratoes. Polisi dan militer main tembak
sadja, dan diseloeroeh India, pemerentah main
tangan keras, kemerdekaan menoelis, bitjara
di oemoem, dan kemerdekaan soerat kabar di¬
hilangkan sama sekali dengan peratoeran-pera¬
toeran baroe. Diwaktoe ini orang ta' boleh
berkoempoel lebih dari lima orang. Kata t.
Samuel Hoare, minister India: „Damai telah
terdapat di Bengali, Bikar dan Orina, di pro¬
vinsi-provinsi Centraal, dan di Punjab, begitoe
djoega di Bombay". Siapa mengetahoei bahwa
Bengalilah negeri dimana pahlawan-pahlawan
pergerakan kemerdekaan jang paling keras
hati, bahwa Bengalilah jang boleh dikatakan
njawa pergerakan kemerdekaan, dimana pem¬
brontakan ra'jat terhadap kepada pemerentah
asing moelai, dan teroes meneroes selamanja
dimoeka dalam perdjoangan. Siapa mengeta¬
hoei bahwa daerah-daerah, dan kota-kota jang
diseboet minister ialah daerah-daerah dan kota¬
kota, didalam mana terletak poesat pergerakan
ra'jat, ia mengerti lebih terang lagi apa arti¬
nja perkataan: „damai" didalam moeloet t.
Hoare itoe. Censuur keras, „damai" di Bengali
d.l.l. Artinja ini jalah bahwa: bajonet, sena¬
pan mesin, kapal terbang dan bom, sedia dan
soedah dilepaskan atas pergerakan ra'jat. De¬
ngan peratoeran-peratoeran „tidak boleh boeka
moeloet" tidak boleh berkoempoel lima orang,
dengan „main hantam" katanja „damai" terda¬
pat (de vrede is gesticht Aneta-Rugby 15
Februari).
Inggeris mengoempoelkan segala tenaganja
oentoek menahan kedoedoekannja di India, dan
perkakas lamanja, administrasi atau bestuur,
polisi, dan militernja, beloem berlain, akan teta¬
pi ia sendiri, jaitoe negeri Inggeris sendiri soe¬
dah diserang penjakit. Kekerasan jang dipakai¬
nja di India, tidak ada lagi di politik keloear¬
nja. Ini poen akan terasa poela di India. Ter¬
kamannja diwaktoe ini, jaitoe menindis soe¬
atoe pergerakan jang telah membawak bermil¬
joen-miljoen ra'jat bergerak, menindis perge¬
rakan demikian dengan sendjata, bertarti me¬
ngambil sikap peperangan mati-matian. Sebab
dengan sikap menbenamkan pergerakan dalam
darah, ia memilih sendiri djalan darah. Kita
boleh pertjaja bahwa pergerakan di India jang
sekarang dipaksa berdjalan „ondergrondsch
(dalam rahsia) menentang zaman jang baroe,
dan sendjata jang baroe poela tentoe akan di¬
pakai, tetapi kepada siapa kemenangan kepada
achirnja akan ada, boekan soal lagi boeat kita.
India dan Tiongkok, hampir 1000 miljoen ma¬
noesia bergeloet akan merobah keadaan di doe¬
nia, memboeat riwajat baroe.
„PENGOERANGAN" ALAT
PERSENDJATAAN.
Di Genève diwaktoe ini doedoek bermoesja¬
warat oetasan-oetoesan keradjaan-keradjaan


DAULAT RA'JAT


jang merdeka didoenia, tentang hal „ontwa¬
pening" artinja: „mehilangkan persendjataan"
(jaitoe persendjataan oentoek perang). Tetapi
ontwapening itoe soedah lama mempoenja arti
„pengoerangan persendjataan". Oentoek Kon¬
perensi „menghilangkan persendjataan" ini
orang telah bertahoen-tahoen bersedia (voor¬
bereid). Kebetoelan ia diadakan sedang Dje¬
bang, jang djoega ada di Konperensi itoe, me¬
lihatkan persendjataannja kepada Tiongkok.
Diwaktoe ini ta' ada orang jang pertjaja Kon¬
perensi itoe akan berhasil. Tiap blok (golo¬
ngan dari negeri-negeri jang berkontjo) mem¬
poenja oesoel sendiri, jang dilawan oleh blok
lain, atau djoega oesoel dimadjoekan jang soe¬
dah tentoe tidak akan diterima. Pendeknja
„menghilangkan" persendjataan ta' ada jang
maoe, satoe sama lain bermoesoeh dan tidak
mempertjaja. Perantjis memadjoekan oesoeh
soepaja sekalian negeri menghilangkan persen¬
djataan, dan hanja Volkerenbond akan bersen¬
djata. Inggeris soedah tentoe akan melawan
oesoel itoe, dan begitoe poela kontjo-kontjonja.
Tetapi tjoba persamakan oesoel Perantjis di
Konperensi ini dengan kabar dibawah:
Aneta Reuter 12 Febr. mengabarkan bahwa
soerat-soerat kabar mengabarkan bahwa se¬
orang kapitein Fonck telah membikin soeatoe
plan (peratoeran) baroe oentoek membela kota
Parijs. Bahgian teroetama dari plan itoe ia¬
lah mengadakan 20 kapal terbang dengan lam¬
poe listrik jang terang-terang benar (krachtige
zoeklichten). Plan itoe soedah dipeladjari dan
diterima oleh Commissie pembelaan oedara, di¬
dalam commissie mana doedoek maarschalk
Pétain. Maksoed fikiran ini ialah akan men¬
.
djatoehkan tjahja terang lampoe lampoe tadi
ke kapal terbang moesoeh, agar soepaja ia da¬
pat kena ditembak hantjoer.
Telah dibikin djoega senapan mesin spesial
boeat kapal terbang itoe.
Di Genève Perantjis memadjoekan oesoel:
soepaja sekalian negeri, „menghilangkan" per¬
sendjataan. Inilah tjara keradjaan kapitalis
berkerdja, ada sedikit perbedaan tentang per¬
s
kataan dan perboeatan.


ADVERTENTIE


KEPALA-BANTENG


Satoe soemangat kebangsahan
INDONESIA MERDEKA


A


Ada selamanja peniti boeat dasi,
brosch dan penili boeat perampoean
dan laen-laen.
Tjoema bisa dapet, pada:
r
D. SIREGAR & Co.
Inh. Kunsthandel & Nijverheid
Sluisbrugstraat 68
Batavia-Centrum.


MOHAMMAD HATTA


TOEDJOEAN DAN POLITIK
PERGERAKAN NASIONAL
DI INDONESIA.


Harga f 0.60 (franco diroemah dengan
drukwerk).
Isi kitab:
Pengantar kalam,
Pendahoeloean,
I. Toedjoean,
II. Politik cooperation,
.
III. Politik non-cooperation,
...
Penoetoep.
 
—.
„DAULAT RA'JAT"-
TAHOEN 1931 (No. 1 SAMPAI No. 11)
DIDJILID MEMAKAI KARTON
— HARGA ƒ 2, 2 5. —
Administratie „DAULAT RA'JAT".
Batavia-Centrum.


AWAS!
AWAS!
TJOEMA BOEAT 2 BOELAN
(DARI 20 JANUARI SAMPAI
20 MAART 1932).
Toean-toean tentoe soedah tahoe bagaimana
berfaedahnja boekoe jang seperti gambar ini,
boekan? Toean djoega tentoe ingin mempoenjai¬
nja, tetapi, karena zaman malaise, toean tidak
sanggoep membelinja dengan 1 X bajaran?
Nah, boeat memenoehi keinginan toean-toean
itoe kita beri kesempatan kepada toean-toean
dengan 3 X bajaran.
Goentinglah soerat pesanan jang dibawah ini,
atau bikinlah jang seroepa itoe, dan sesoedah
diisi dengan lengkap, kirimkanlah lekas kepada
kami.


men
Nama...................


'alamat............


......................


.......
......
.....


minta dikirimi oleh t. M. SAIN, Petodjo Sawah Noord, Gang I No. 19, Batavia-Centrum,
berkoelit linnen harga f 7.— *)
satoe boekoe „BAHASA INGGERIS dengan tidak bergoeroe"
bertoelit biasa harga f 659.7
bermoela banjaknja f 3.50 dan
Bersama ini saja soedah kirimkan oeang pembajaran
ketinggalannja akan saja bajar habis didalam doea boelan sesoedah tanggal dari soerat
pesanan ini.


) Mana jang tidak perloe boleh tjoret sadja.


Saja jang terseboet diatas,


1332.


E


8


DAULAT RA'JAT


D


ATIK SOLO


dan PONOROGO
Jang paling disoekai orang diseloeroeh INDONESIA Karena barang¬
nja baik, harganja moerah, dan mendatangkan keoentoengan sama
Toean-toean pemesan.
pesanan moelai sekarang, sama:
Atoerlah
Batikhandel
Firma
ISMAILDJALIL
Post Box 36
SOLO
Jang menjediakan roepa-roepa barang, moelai dari haloesan, sampai
kasaran, seperti:
Kain pandjang
Saroeng-saroeng
28
destar roepa-roepa
Selendang
Tenoenan Loerik d.l.l.
Segala pesanan Toean-toean besar, dan ketjil, kami terima dengan segala senang hati.
Djanganlah toean lalalkan waktoe jang baik ini.


DJANGAN KELIBOE
JORTEUR DARI
datanglah di
Struiswijkstraat 43 Bat.-Centrum
Tentoe toean-toean akan merasa
senang. Sebab tempat diatoer
setjara modern.
3
Pakerdjaän ditanggoeng rapih.


ELECTRISCHE DRUKKERIJ
OLT & Co.
Senen 4-6-8
—
Telf. WI. 3671
BATAVIA-CENTRUM
A


Reclame Atelier
A. AASIM
G. Kernolong binnen II No. 33, Kramat, Bt.-C.


Perloekah toean sama Reclame atau Cliche¬
Kalau perloe tanjalah kepada adres jang
terseboet. Tentoe menjenangkan.
15


KLEERMAKERIJ „SASMITA"


GANG PASEBAN 14 —


T
DJAKArangar
—


Bedak f 0.11, Balsem f 0.25
Clonjo f 0.60, Thee f 0.70
Gang Paseban 43 
Batavia-Centrum


ODAULAN „OLOAHA AIIA
Part. Holl. Indon. & Schakelonderwijs 
dengen Bahasa Inggeris dan
keradjinan tangan.
No. 1:
KEPOEH BENDOENGAN 148
No. 2:
GANG SENTIONG KRAMAT
DJAKARTA


A


—
Selamanja ber
wel bisa menerima Druk¬
 (pertjitakan) besar en ketjil
dengan harga moerah.
e
Bersaksikanlah sendiri.


Soedah
mendapet beberapa soerat poe¬
djian dari langganan-langganannja tentang
kerapihan pekerdjahannja.
Maka dari itoe djika Toean ingin mem¬
boektikan, tjobalah Toean pesan pakaian
pada adres terseboet, nanti Toean dapat
menjaksikan sendiri.
Dan harganjapoen terhitoeng jang paling
rendah.—


TADRILA TTOE
MOLENVLIET OOST 59
(Djembatan-Boesoek)
BATAVIA - CENTRUM.


 
WELTEUREDEN
Pakailah pitji merk jang soedah
terkenal diseloeroeh Indonesia, bererti menjokong ekonomi
bangsa sendiri.
Sedia roepa-roepa model dan oekoeran, dari kain tenoenan bangsa
sendiri, Biloedroe, Soetra, haloes, sedang, kasar.
ZAMAN.
HARGANJA MENOEROET PEREDARAN
Pekerdjaan ditanggoeng rapi dan netjis. — Kwaliteit ta'oesa dioedji lagi.
Pesanan banjak of sedikit diterima dengan senang hati.
Menoenggoe pesanan dengan hormat.
12


a.
b.
AC


ten
A
Persediaan boeat-examen 
MULO, K.W.S. d.s.b.
Masih menerima moerid boeat:
H.I.S. klas I, II dan III.
Schakel A. (boeat jang tamat
sekolah desa).
-
Schakel B. (boeat jang tamat
sekolah kelas II).
Pembajaran menoeroet pendapa¬
tan jang menanggoeng.
Boekoe-boekoe peladjaran gratis.
TIDAK PAKAI ENTREE.
Mempoenjai goeroe jang ber¬
diploma dan soedah lama
braktijk.
Cursus orang toea:
wang
Entree
sekolah
A.B.C.
sore......... f 0.25 f 0.25
malam ...... „ 0.50 „ 0.25
»,
dan Blanda „ 1.— „ 0.50
99
Blanda. „ 1.— „ 0.50
Inggeris.............. „ 1.— „ 0.50
Keterangan lebih djaoeh boleh
dapat disekolah-sekolah terseboet.
Salam Kebangsaän
PENGOEROES.
1


BLANGKONMAAERSOEI NARJO
GANG
TANAH NJONJA N235
BATAVIA-C.


GE
A
S
Aanggoen membiken
Koenia 2 model menoeroek maoenja jang
Djoega henta jang soedah
neban.
Haaga dan oenah moelah
djadi.
Boleh hendakakan


LEERMAKER
MOEHANAM
Gang - Atjong No. 4 —
Kramat
— Batavia-Centrum. —


Ada sedia bermatjam - matjam drill
poetih, koelit kajoe, gabardin, palm¬
beach, kemedja, pijama, dasi dan helm¬
hoed kwaliteit No. 1 dan model baroe.
Pekerdjaan dan potongan ditanggoeng
menjenangkan Toean-toean.
HARGA ADA MOERAH.
Bikin pakaian kepada kita, sama
artinja memadjoekan peroesahaan sen¬
diri. Pesenan dariloear Betawi bisa
terima asal ada oekoeran.
SOERAT POEDJIAN
Jang bertanda tangan dibawah
ini, menerangkan bahwa Kleer¬
maker Moehanam soedah lama
berlangganan dengan saja. Peker¬
djaan dan potongannja selamanja
netjes dan menjoekoepi atas ke¬
maoean saja.
(w.g.) Dr. R. LATIP
Batavia.


Wasscherij


BLAKANG BOEI
Huis 216 D
Struiswijkstraat
BAT.-CENTRUM


Dengan hormat,


Dengan ini saja memberi tahoekan
kepada sekalian Toean - toean dan
Njonja-njonja jang saja ada memboeka
satoe peroesahaan Wasscherij di tem¬
pat terseboet, jang mana bisa meneri¬
ma segala pekerdjaan tjoetji, pekerdja¬
an tjepat dan bersih ditjoetji dengan
air- soemoer. Toekang-toekang terda¬
pat jang soedah biasa bekerdja di
Wasscherij, harga direken jang paling
rendah dan pantes.
Lain dari pada itoe soepaja bisa me¬
njenangkan pada langganan, saja sedia
looper-looper jang setia oentoek me¬
moengoet badjoe jang kotor dan meng¬
hantarkan badjoe jang bersih di adres
Toean-toean dan Njonja-njonja adanja.
Tabik dan hormat.
Pengoeroe.
RESODARMODJO.


Siapa hendak menjedarken diri dan bangsa
dan mengikoeti pergerakan Nasional Indonesia,
batjalah madjallah-madjallah:
9, diterbitken paling sedikit 12 ka¬
„SEDAR 11 setahoen, oleh perkoempoe¬
T
lan kaoem prempoean
Indonesia oemoem: „ISTRI SEDAR"
Alamat Administratie: Gang Sentiong
Batavia-Centrum.


"„Nanangi Ra'jat mrih:
Pinter, Loehoer lan


Madeg Pribadi".
(BAHASA DJAWA)


ALAMAT ADMINISTRATIE:
Djamboeweg 58 — Soerabaja.


THEE TSAP „MANDJANGAN"
Jang soedah terkenal di seloeroeh
Indonesia, ta' oesah poedjikan lagi.
Adres: NOCH AFANDIE
G. Lontar IX No. 72 Blad II B.
BATAVIA-CENTRUM.


Hoofdagent: HADIPRATIKTO
Klodjen-Ledok, G. 4.
MALANG.


Djoega djadi agent:
Malangsche Pepermunt- en Bonbons¬
fabriek HADIPRATIKTO
dan
Rokok Kretek tjap Lombok.
agent:
Dikeloearkan oleh:
H. M. SOEHIEB — KOEDOES. 31


OLT & Co. BATAVIA-CENTRUM


